3 


TU UU Y 5 


Ne 


000006 000 061010901 


00k 00010 810001010101010 0! Oo ( 
A0 010010 G1HNONONO1Ofotoldlc 


pn 


3G.3)6 


Naa, 9 


00 6D: OK 


Cara Cepat an Mudah Belajar 


JavaSE7 


@) 
- 
@ 
Pa 
2) 


iyo 


Eko Pr 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat dan Mudah 
Belajar Java SE7 


Eko Priyo Utomo 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7 
Oleh: Eko Priyo Utomo 


Hak Cipta O 2013 pada Penulis 


Editor : Hernita P 
Setting : Alek 

Desain Cover : dan dut 
Korektor : Susy Oktaviani 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini 
dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk 
memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin 
tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Utomo, Eko Priyo 
Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7/ 


Eko Priyo Utomo: — Ed.I. — Yogyakarta: ANDI, 
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 
vi # 178 hlm.: 14x 21 Cm. 
10 9 8 7 6 5 4 
ISBN: 978 -—- 979 — 29 — 3514- 1 
LL. Judul 
1. JAVA (Computer Program Language) 
DDC'21 : 005.113 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Di dunia bahasa pemrograman komputer, cukup banyak 'pemain' 
yang berada di dalamnya, antara lain Pascal, Basic, C, PHP, ASP, 
.NET, Java. Yang disebut terakhir merupakan bahasa pemrogram- 
an yang banyak digunakan saat ini. Seperti disebutkan pada Tiobe 
Index (http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/ 
index.html), September 2012, Java menempati urutan kedua se- 
telah bahasa C, bahasa pemrograman yang paling banyak diguna- 
kan. Sedangkan urutan lima besar lainnya setelah Java, berturut- 
turut adalah Objective-C, C4, dan C#. Indeks tersebut didasarkan 
atas banyaknya programmer, pelatihan serta pihak ketiga dengan 
menggunakan algoritma perhitungan dari pencarian di Google, 
Yahoo, MSN, dan YouTube. 


Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak 
diminati antara lain karena Java unggul ketika digunakan dalam 
pembuatan aplikasi berbasis mobile, juga aplikasi yang berskala 
enterprise. Dengan demikian, ketika Anda menguasai bahasa Java 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7 


maka dapat membuat berbagai macam aplikasi yang berjalan 


pada multiplatform, baik pada skala kecil maupun yang berskala 
besar. 


Buku ini akan membahas secara mudah, runtut, dan detail ten- 
tang apa saja yang diperlukan untuk dapat menguasai bahasa 
Java. Selain itu juga diberikan contoh penggunaan dalam program 
sehingga pengguna dapat mempunyai bayangan cara mengguna- 
kannya dalam bahasa pemrograman. Kode pemrograman dapat 
dilihat dan dipraktikkan secara langsung pada CD yang disertakan 
dalam buku ini. 


Selamat membaca Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7. 


Yogyakarta, September 2012 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


KATA PENGANTAR...» oom nnnnn nan nnnnnannan nana iii 
DAFTAR ISI nama v 
BAB 1 PENGENALAN JAVA... oom nannnnannannnnnanaannaanann 1 
1.T “Apa itu JAVA De ninletenn beban bia SEE NN 2 
1.2 Sejarah Java ko o.o. oo. sman tamtama 4 
1.3 Mengapa Belajar Java? ........oooococooo Woo 6 
1.4 Pembagian JaVa .........ooooco.o (Woo 7 
1.5: | Majalah JaVasco.co.»coowidocidi tas nan esani bin da hd ena daa banana 8 
BAB 2 PERSIAPAN ............ oo oom 11 
2.1 HardWarEe .......oooWoWo”WWoW Wo manakala 11 
D2 SOWane ea am dak anna 12 
2.3 Proses Instalasi...........oooooo oom 15 
2:4... AtUTANn Dasar an nana na memamaaian 29 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SET 


BAB 3 MENGENAL CLASS DAN OBJEK “coco. 31 
BAB 4 DASAR PEMROGRAMAN .......... oo. 37 
41 Data dan Ekspresi.............»coo.o Woo Woo 37 
4.2 Variabel dan Assignment ..............oooo.o Woo 45 
4.3 Operator sean senen mn anna 54 
4.4 Konversi/CaSting ........ooooo.oooo 61 
BAB 5 KONDISI DAN LOOPING........... co. 67 
5.1 Ekspresi BOOIEAN....iio.icxnd ee enniininsent dana 68 
5:2 KONGISI/I oren esn bina niken an anna 69 
553” SEOOPIME sesat anna Badan AANG Kalah Dadakan 82 
BAB. 6 GUI issinnosoverenenisanennsoneraremananananenanananaamanaanenanann an NaNa 91 
6.1 Text Field.........oooooooooo Woo. Woman 98 
6:2: "Check BOX: dandanan 101 
6.3 Radio ButtON ........ooooooWWoWoWoWo.WoWoWoWoW Wo 104 
6:4: "COMDO: BOX. deisiseas sensei nan ang aan 107 
6.5 Layout Manager ..........oooooo.ooo.Wo oo 109 
6.6 Notifikasi Pesan...............ooooo.WooWoo.oc 116 
BAB:7 DATABASE iis ian anang 125 
7.1 Perintah MyYSOL ......oooooooooo oom 139 
BAB 8 MEMBUAT APLIKASI .......oooo oo. 147 
BL. (Kalkulator: Jenar» era vi resin main ear nntanei na ebensam akang 147 
8.2 Buku TelepOn........oooooco”W "WWW WWW maan 152 
BAB'9: DEPLOYMENT sos anunakaunanng 173 
REFERENSI nu nnannauausunnyasg 177 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengenalan Java 


Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat 
multiplatform dengan slogan dari para pengembangnya adalah 
“Write once run everywhere' sehingga aplikasi yang dikembangkan 
menggunakan bahasa Java akan dapat dijalankan pada berbagai 
macam platform atau sistem operasi. Hal ini menjadi salah satu 
solusi dari berbagai macam bahasa pemrograman yang ada di 
dunia IT saat ini, yang biasanya hanya dapat dijalankan pada satu 
sistem operasi saja dan tidak dapat dijalankan di sistem operasi 
yang lain. Buku ini akan membahas panduan super mudah dan 
runtut belajar bahasa Java dari zero hingga membuat aplikasi jadi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SET 


APA ITU JAVA? 


Ada dua pengertian dari Java, yaitu: 


1. 


Sebagai bahasa pemrograman 


Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek 


yang sintaksnya mengikuti bentuk bahasa C dan C-- sehingga 


bagi para programmer bahasa C tidak akan kesulitan ketika 


akan bermigrasi ke bahasa Java karena sintaksnya hampir 


sama. Beberapa elemen yang ada pada bahasa C yang masih 
digunakan pada bahasa Java antara lain: 


Java mendukung adanya komentar untuk baris tunggal atau 
lebih untuk keperluan dokumentasi kode sumber (untuk 
lebih memudahkan memahami kode program dengan 
memberikan penjelasan/keterangan). 


Bahasa Java juga menyediakan perintah if, switch, while, 
for serta perintah seperti try, catch, class yang ditemukan 
pada bahasa C4. 


Bahasa Java juga mendukung adanya tipe data yang 
bersifat karakter, integer, dan tipe lainnya. 


Bahasa Java juga mendukung operator yang sama seperti 
yang digunakan pada bahasa C, seperti operator artimatik 
(4, - ", /) juga operator kondisional seperti ?'. 


Bahasa Java menggunakan karakter brace, yaitu ( dan | 
untuk membatasi pernyataan pada blok tertentu. Karakter 
tersebut juga ada di bahasa C. 


Walaupun terdapat banyak persamaan karena bahasa Java ini 


merupakan 'junior' dari bahasa C, juga mempunyai perbeda- 


an yang semakin memperlengkap bahasa C sebelumnya. 


Beberapa perbedaan tersebut antara lain: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengenalan Java 


" Java mendukung adanya pola (style) komentar lain yang 
dikenal sebagai Javadoc. 


" Java juga menggunakan perintah-perintah baru yang tidak 
ada dalam bahasa C seperti transient, synchronized, 
stricftp, dan lainnya. 


" Java tidak mendukung semua operator yang ada seperti 
operator sizeof. 


2. Sebagai platform yang menjalankan program aplikasi lain yang 
dibangun menggunakan bahasa Java. 


Pada platform lain memerlukan prosesor secara bentuk fisik 
dan sistem operasi, misal prosesor Intel dengan sistem 
operasi Windows 7. Berbeda dengan Java ketika berfungsi 
sebagai platform terdiri dari sebuah mesin virtual dan media 
untuk melakukan eksekusi (execution environment). Kode 
sumber pada Java juga tidak perlu diubah ketika akan di- 
compile ulang pada sistem operasi lainnya. Hasil kompilasi 
dari kode sumber Java bukanlah kode mesin namun berupa 
bytecode dengan ekstensi .class. Bytecode ini dapat langsung 
dieksekusi pada setiap sistem operasi dengan menggunakan 
JVM sebagai interpreter terhadap bytecode tersebut. Proses 
eksekusi program Java terlihat seperti pada gambar berikut 
ini. 


Hikan pemrograman Java yang telah 
hpat berjalan pada platform mana saja, 
di dalamnya. Hal ini menjadi salah satu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Na Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SET 


keistimewaan dari bahasa Java dibandingkan dengan bahasa 
pemrograman yang lain. 


I.2 SEJARAH JAVA 


Java pertama kali lahir dari The Green Project yang telah berjalan 
selama 18 bulan, dimulai pada awal tahun 1991 sampai tahun 
1992. Project tersebut dimotori oleh Patrick Naughton, Mike 
Sheridan, James Gosling, dan Bill Joy, beserta sembilan program- 
mer lainnya dari Sun Microsystems. Salah satu hasil project ini 
adalah maskot Duke yang dibuat oleh Joe Palrang. 


Pada perkembangan tnya, project ini diberi nama Oak, 
diambil dari nama pohon yang tumbuh di depan jendela ruangan 
kerja James Gosling. Selanjutnya nama Oak ini tidak dipakai lagi 
karena sudah ada perangkat lunak lain yang telah terdaftar 
dengan menggunakan nama yang sama. Sebagai pengganti 
digunakan nama 'YJava' yang diambil dari nama kopi murni yang 


menjadi kesukaan Gosling. 


Sekitar bulan Maret 1995, pertama kali kode sumber Java versi 
1.0a2 dibuka. Pada tahun 1995, Java pertama kali diluncurkan se- 
bagai bahasa pemrograman umum (general purpose program- 
ming language) yang bisa dijalankan di web browser sebagai 
applet. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengenalan Java 


Para pengembang bahasa Java menginginkan agar bahasa yang 
mereka buat nantinya dapat terintegrasi dengan piranti-piranti 
yang ada (small embedded customer device) sehingga dapat ber- 
komunikasi satu sama lain. Sun Microsystem pun kemudian mem- 
buat sebuah JVM (Java Virtual Machine) yang diimplementasikan 
dalam bentuk JRE (Java Runtime Environment). JVM menjadi 
lingkungan tempat eksekusi program Java berlangsung sehingga 
objek yang ada dapat saling berinteraksi satu sama lain. 


Versi Java yang telah di 


go Java 


serta tanggal rilisnya terlihat seperti 


pada daftar berikut: 


JDK 1.0 (23 Januari 1996) 

JDK 1.1 (19 Februari 1997) 
J2SE 1.2 (8 Desember 1998) 
J2SE 1.3 (8 Mei 2000) 

J2SE 1.4 (6 Februari 2002) 
J2SE 5.0 (30 September 2004) 
Java SE 6 (11 Desember 2006) 
Java SE 7 (28 Juli 2011) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tana Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7 


1.3 MENGAPA BELAJAR JAVA? 


Ada beberapa alasan yang menurut penulis bisa menjadi dasar 
mengapa kita perlu belajar bahasa pemrograman Java, antara 


lain: 


1. 


Multi-platform 

Hal ini menjadi salah satu kelebihan programming Java, yaitu 
dapat dijalankan pada banyak platform atau sistem operasi. 
Kelebihan ini menjadikan seorang programmer cukup menulis 
sebuah program Java dan dikompilasi (proses pengubahan 
dari bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin 
atau bytecode), kemudian hasilnya tersebut dapat dijalankan 
pada beberapa paltform tanpa ada perubahan. Aplikasi yang 
dibuat di atas sistem operasi Linux akan tetap dapat di- 
jalankan dengan baik di atas sistem operasi Windows. 


Aw 
Microsoft Any 21 


Windows 


LN | 


"OS andp2ow 


a mendukung multiplatform 


OOP (Object 
Java menggunakan metode OOP, artinya semua aspek yang 
ada dalam bahasa Java adalah objek. Java merupakan bahasa 
pemrograman berbasis objek secara murni. Semua tipe data 
diturunkan dari kelas dasar yang disebut dengan Object. Hal 
ini akan memudahkan programmer mendesain, membuat, 


riented Programming) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengenalan Java 


dan mengembangkan aplikasi dengan Java. Dengan demikian, 
jika terjadi kesalahan akan dapat dideteksi dengan tepat, 
cepat, dan mudah. 


3. Library lengkap 
Java dikenal sebagai bahasa pemrograman yang mempunyai 
library lengkap. Selain itu juga ada komunitas Java yang terus 
membuat library untuk kebutuhan pembangunan aplikasi. 


4. Gaya C4 


Java mempunyai sintaks bahasa seperti bahasa pemrograman 
C-4 sehingga bagi para programmer C tidak akan merasa 
asing dan mengalami kesulitan dalam mengenal sintaks yang 
ada di Java. 


5. Pengaturan memori 
Java mempunyai fasilitas pengaturan penggunaan memori 
sehingga para programmer tidak perlu melakukan pengaturan 
memori secara langsung (seperti bahasa C-#-). 


1.4  PEMBAGIAN JAVA 


Secara umum, ada tiga pilihan edisi yang dapat Anda gunakan ke- 
tika akan men-devel aplikasi menggunakan bahasa Java, yaitu: 


1. Java SE (Standard Edition), bahasa pemrograman Java yang 
digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop (stand- 
alone applications) dan aplikasi yang dijalankan pada browser 
yang dikenal sebagai applets. 


2. Java ME (Mobile Edition), bahasa pemrograman Java yang di- 
gunakan untuk membuat aplikasi yang dikenal sebagai 
MIDlets dan Xlets. MiClets biasanya untuk peralatan yang 
bersifat mobile dengan tampilan grafis yang kecil, penggunaan 
keypad yang sederhana dan akses jaringan yang terbatas. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TG Us Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SET 


Sedangkan Xlets biasanya untuk peralatan televisi seperti 


pemutar disc. 


3. Java EE (Enterprise Edition), bahasa pemrograman Java yang 
digunakan untuk membangun komponen-komponen aplikasi 
dengan skala enterprise. Komponen tersebut termasuk 
servlets dan serviets yang berbasis JSP (Java Server Pages). 


1.5 MAJALAH JAVA 


Pengetahuan, informasi serta pengembangan terkait dengan 
program Java dapat Anda peroleh melalui situsnya secara resmi 
atau Anda bisa mendapatkan majalah gratis dari situsnya. 


Getitnow 
for FREE! 


Akan tampil hal mendaftar untuk mendapatkan 


majalah Java terb ik pada link Subscribe for free! 


Get Java Magazine! 


Java Magazine is one of Oracle's newest and most significant investments in the continuing health and 
growth of the Java technology ecosystem. 


This bimonthly, digital-only publication is an essential source of knowledge about Java technology, the 
Subscribe Today Java programming language, and Java-based applications for people who rely on them in their 
professional careers, or who aspire to. 


of Java, there are no other examples that combine the voice ofthe 
lopers, ISVs, device manufacturers, users, and students) in an 


Although there are other publications that bring you news froi 
Java “steward” (Oracle) with the voices of the rest of the ci 
innovative, all-digital package 


pnya di ipusnas.com 


Selanjutnya akan tampil form pendaftaran untuk mendapatkan 
majalah gratis dari Java. Isi form tersebut dan klik tombol Submit 
untuk mendaftar. 


You are invited to subscribe to the NEW Java Magazine! 


Java Magazine will be published on a bi-monthly basis in digital and mobile formats and is an essential source of knowledge about Java technology, the Java 
programming language, and Java-based applications for people who rely on them in their professional careers, or who aspire to. Sign up today to stay informed 
on all things Java! 


Subscribe: senotes regured fels — Keep me informed on: 
@ Yes, Iwould like to receive a FREE digital subscription to Java Magazinel T) Java SE 
No, I do not. TI Java EE 
Dl Java ME 
What day of the month were you bom?" TT - pa 
Z 
E-mail Address" smitdev@smitdev.com - Far Salsa Beaya Carl 
eveloper Tools 
Confirm E-mail Address" smitdev@smitdev.com 
aa si aan VI Certification 
Ket Wana smlidev Other languages on the Java Virtual Machine 
Last Name" community 
Company Smitdev 
Tite order Please send me information regarding advertising 


rtuniti d M: 
Department/Mail Stop Information Technology aan 


Address 1 Pandanaran Products and Special Offers: 


Address 2 | do not wish to receive notifications on relevant products and 

Cay special offers from Java Magazine partners via e-mail 

Country" Oracle Publishing allows sharing of our postal mailing list 

State/Province ith selected third parties. If you prefer your mailing address not 
to be included in this program, please check this box. 

Postal/Zip Code” 


pendaftaran 


| bahwa Anda telah berhasil 
ajalah gratis dari Java. 


Akan tampil 
mendaftar u 


Confirmation 


Thank you for subscribing to Java Magazine! 


Your digital subscription will begin with our premiere issue. Java Magazine articles direct from Java engineers at Oracle as well as the Java community 


at large. 


Topics Covered - 
Latest Java News/Updates 
Java in Action 

New to Java 

Enterprise Java 

Polyglot Programming 
Rich Client/IWeb Developmel 
Mobile and Embeddee 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MO Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Persiapan 


Selanjutnya Anda perlu mempersiapkan 'amunisi', yaitu segala 
sesuatu yang diperlukan untuk membangun aplikasi berbasis Java. 


2.1 HARDWARE 


Untuk melakukan pemrograman dengan Java, spesifikasi minim- 
um hardware yang diperlukan adalah: 


" Sistem operasi yang dapat Anda gunakan untuk menjalan- 
kan Java 7 antara lain: 


- Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 atau 64 bit), 
Windows 7 (32 atau 64 bit) 


- Mac OSX 10.5.8 atau yang lebih tinggi 
- Linux 


" Space hard disk yang diperlukan minimal 500MB (selain JDK 
dan Eclipse). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SET 
2.2 SOFTWARE 


Ada dua software utama yang perlu Anda siapkan untuk 
membangun aplikasi menggunakan Java, yaitu: 


1. Java 


Untuk mulai coding pada Java, Anda memerlukan JDK (Java 
Development Kit), termasuk di dalamnya adalah JRE (Java 
Runtime Environment) yang digunakan untuk menjalankan 
program yang dibuat. Untuk men-download JDK terbaru, 
Anda bisa membuka alamat http://www.oracle.com/ 
technetwork/java/javase/downloads/index.html. 


Orerview — Downloads | Documentaion — Community || Technologies Training 


Java SE Downloads 


Latest Release Mext Release (Eariy Access) EmbeddedUse Previous Heleases 


& 
S Java 


Java Platform (JDKI 75 JavaFX 211 JDK 7u5 « Neteans 


Here are the Java SE downloads in detail: 


yang bis ualkan dengan sistem operasi yang 
Anda gu a alamat http://www.oracle.com/ 
va/javase/downloads/java-se-jdk-7-download- 
432154.html. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Java SE Development Kit 7u5 
You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this 


software. 
Accept License Agreement '? Decline License Agreement 

Product / File Description File Size Download 
Linux x86 641MB & jak-TuS-linuxi586.rpm 
Linux x86 791 MB & jdk-7uS-linuxi586.tar.az 
Linux x64 64.93 MB & jdk-7u5-inuxx64.rpm 
Linux x64 77.67 MB & jdk-TuS-inux-x64taraz 
Macosx-x64 97.3MB & jdk-7u5-macosx-x64.dmg 
Solaris x86 137.41MB & jdk-7uS-solaris-i536.tarZ 
Solaris x86 82.01MB & jdk-7u5-solaris-i586.tar.gz 
Solaris SPARC 140.43 MB & jdk-7u5-solaris-sparctarZ 
Solaris SPARC 2 jdk-7u5-solaris-sparctaraz 


Solaris SPARC 64-bit 
Solaris SPARC 64-bit 


 jdk-7u5-solaris-sparcv9tarZ 
jdk-7u5-solaris-sparcv9.tar.gz 


Solaris x64 dk-7u5-solaris-x64.tarZ 

Solaris x64 dk-7u5-solaris-x64.tar.gz 

Windows x86 -TuS-windows-i586.exe 

Windows x64 

Klik pada greement dan pilih sesuai 
dengan sist unakan sehingga akan tampil 
kotak konfi impan installer Java yang dipilih. 


Opening jdk-7u5-windows-i586.exe — 


You have chosen to open 


"| jdk-7u5-windows-i586.exe 
which isa: Binary File (87.9 MB) 
from: http://do' 


| saveFile | 


firmasi untuk menyimpan 


ingga akan tampil kotak Downloads. 
enyimpanan akan berlangsung, tunggu 
s download selesai. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ln Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SET 
1 12X ot 1 file - Downloads 2 


lis coding Java. Anda bisa meng- 
gunakan e dan mudah penggunaannya. Pe- 
ngertian d udah penggunaannya adalah relatif, tergan- 
tung pribadi masing-masing programmer. Beberapa editor 
yang bisa Anda gunakan antara lain Netbeans, Eclipse, 
EditPlus, Jcreator, dan sebagainya. Pada buku ini, penulis akan 
menggunakan Eclipse sebagai editor Java. Download secara 
gratis pada alamat http://www.eclipse.org/downloadks/. 


wmloads Users Members ommitters Resources Projects About Search 
(Ji pn I 3 
"Eclipse Downloaa 
Packages Developer Builds Projects Li) 1» 


Compare Packages — Older Versions Eclipse Indigo (3.7.2) Packages to KN 


Gg Eclipse IDE for Java Developers. 122 ng 
Downladed 150542Tmes — Details 


G Eclipse IDE for CIC 4 Developers (includes Incubating components). t Windows 32 Bit Get Up and 
108 mg Wendow 


Ioaded 85.627 Times Running Faster 


| 
| 
1g Eclipse IDE for Java and Report Developers. 219 | 


E for JavaScript Web De 


Windows 3 Ot K Source 


Installing Eclipse 


Anda agian Eclipse IDE for Java 
Develop pimkotak konfirmasi download. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


r m 
Opening edipse java menes SO SNA ENNN kes 


You have chosen to open 


C3 edipse-java-indigo-SR2-win32.zip 
which isa: WinRAR ZIP archive (129 MB) 
from: http://eclipse.stu.edu.tw 


What should Firefox do with this file? 


Open with | Filzip (default) - 


@) Save File 


Do thigautogatically for files like this from now on. 


cm 


onfirmasi download editor Eclipse 


impan pada folder lokal di komputer 
download selesai. 


ai, lakukan proses instalasi pada 
i yang ada. 


, gunakan langkah-langkah sebagai 


AndaNdownload JDK (pada alamat situs seperti di- 
Skan sebelumnya) ke dalam komputer lokal Anda, klik dua 
kali untuk melakukan proses instalasi sehingga akan tampil 
kotak dialog Installation Wizard. 

Pada saat download dan instalasi pada buku ini, penulis 
menggunakan versi Java SE7 terbaru yang update 5. Untuk 
mendapatkan versi terbaru, silakan pembaca melihat situs 
resmi Java seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ln Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7 


ORACLE 


Welcome to the Installation Wizard for Java SE Development Kit 7 Update 5 


This wizard will guide you through the installation process for the Java SE Development 
Kit 7 Update 5. 


The JavaFX 2.1 SDK will be installed follg installation. 


| Cancel 


ampil kotak dialog yang berisi 
paket-paket stal berikut dengan lokasi instalasi. 
Secara defaul Beram akan diinstal pada drive C:/Program 
Files. Jika Anda ingin mengubah path lokasi ke direktori yang 
lainmaka klik tombol Change dan ubah ke folder lain sesuai 
keinginan. 


2. Klik tombol 


Ta hi 
jg Java SE Development Kit 7 Update 5 - Custom Setup MM meta 


ks 


? Java" ORACLE 


Select optional features to install from the list below. You can change your choice of features after 
installation by using the Add/Remove Programs utility in the Control Panel 


Feature Description 
| Development Tools | Tools | Java SE Development Kit 7 
Source Code Update 5, induding private JRE 7 
— Update 5. This will reguire 
3 -| Public RE 300MB on your hard drive, 


Install to: 
C: Program Files Wav Change... 


« Back 


Gerai 


ket dan lokasi instalasi 


Lengkapnya di ipusnas.com 


3. Jika Anda sudah selesai memilih paket yang akan diinstal dan 
lokasinya, klik tombol Next sehingga proses instalasi akan 


berjalan. 
BI Java SE Development Kit 7 Update 5 - Progress lele ses) | 
Lesi 
2 Java ORACLE 
Status: Copying new files 
——— 


4. Sampai muncu erti berikut ini, proses untuk 
menginstal JR n JRE (Java Runtime Environment) 
ini merupakan" komponen penting yang perlu Anda instal 
karena untuk menjalankan aplikasi Java akan diperlukan 
komponen JRE ini. 


3 Java Setup - Destination Folder ae) 
FT... 
2 Java ORACLE 

Install to: 

C:Program Files Wavaljre7| Change | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 


alamat folder tujuan 


ersi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NE Cara Cepat dan Mudah Belajar Java SE7 


5. Klik tombol Next untuk melangkah ke proses selanjutnya 
sehingga akan berlangsung proses instalasi seperti pada 


gambar berikut ini. 


13) Java Setup - Progress 


4 


Java 


Status: Removing files 


ORACLE 


3 Billion D 


Tunggu pros 
menunjukkan 
seperti beriku 


evices Run Java 


Instalasi 


muncul kotak dialog yang 
Java terbaru sudah berhasil diinstal 


3 Java SE Development Kit 7 Update 


wes 


5 - Complete 


ORACLE 


Java SE Development Kit 7 Update 5 Successfully Installed 


Register Java for FREE and get: 

- Notification of new versions, patches, and updates 

- Special offers on Orade products, services and training 
- Access to early releases and documentation 


When installation is complete, product and system data will be collected and the JDK 
product registration form will be presented. If you do not register, this information will 
not be saved. 


nfirmasi Java telah berhasil diinstal 


i Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


